BELAJAR AQIDAH SHAHIHAH DARI KITAB AL USHUL ATS TSALATSAH 



PELAJARAN KESEBELAS 



MATAN 



Jbu A\ Aj^j L-aJj-JI Jla 
<A\ *j&A\(4%n\) 

Berkata Penulisrahimahullah Ta'ala 
"... Ketiga: Berdakwah dengan ilmunya" 

Penjelasan: 

Inilah kewajiban yang ketiga dari empat kewajiban atas seorang muslim untuk mempelajarinya. 
Apabila seorang muslim telah mengilmui tiga landasan pokok yang telah disebutkan oleh 
penulisrahimahullah, maka wajib atasnya untuk berdakwah, menyelamatkan manusia dari kekufuran 
dan menyeru mereka untuk berilmu dan beriman dengan tiga landasan pokok ini, karena padanya kunci 
keselamatan mereka, baik di dunia maupun di Akherat. 




Dakwah kepada tauhid merupakan tugas para Rasul, karena tidaklah para Nabi atau Rasul diutus 
kepada manusia melainkan untuk menyeru kepada Tauhidullah, yaitu menjadikan Allah sebagai satu- 
satunya Rabb yang diibadahi, adapun selain-Nya adalah peribadahan yang bathil. Allah Ta'ala 
bertirman: 

g-ij ojjc- aS\ (ja ^SS U &\ \ jijc-l ^jS U (Jlll 4_aj3 Jj IL jj ULojl ^]} 

/ ~ < U»r-- ^jj ( . )I .JC- ^a^jlc l ot 1 



"Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata" :Wahai kaumku 
sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya." Sesungguhnya (kalau kamu tidak 
menyembah Allah), aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat)". 
[QS. Al A'raaf: 59] 

{jjajj y&\ ojjc. a]\ ^ja U 'A\ \ j.jjc.1 ^ja U Jll I5jA ^aLLi .ilc. Jjj} 



"Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Aad saudara mereka, Hud. Ia berkata: "Hai kaumku, 
sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dari-Nya. Maka mengapa kamu tidak 
bertakwa kepada-Nya [QS. Al A'raaf: 65] 



Belajar Aqidah Shahihahdari Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah 1 



A^l\ M jl (jjJ^a] ^SjjI £Xi Aj q\ jaSI IjA £JI gr^j} 

{ jj£jjuiJ LLa £(_£J^ L5"^]j ^lj ^l J^ ^l (J^ >%Jujl V (3 L^J^-I 

Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan 
kepada orang-orang yang sampai Al-Quran) kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui 
bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui." Katakanlah : 
"Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang 
kamu persekutukan 
(dengan Allah) [QS. Al An'am:19] 



Dan juga Firman Allah yang lainnya. 



Pada Al Qur'an, Allah Ta'ala buka dengan tauhid dan demikian pula Allah menututupnya dengan 
perkara tauhid pula. Hal ini menunjukan betapa agungnya perkara pokok ini. 

Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi para pengikut Rasul adalah meneruskan dan menegakkan 
tugas yang Agung ini. Allah Ta'ala bertirman: 

qa Laj Jh\ jLkjLoj ^giitJjl (j-aj ^l * JJ L <aJ *Uj| ^jj jCjI ^j^a e>'Sk (_]£ j 

{ jj£j^_ll 

"Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) 

kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang 

musyrik". 

[QS. Yusuf: 108] 

jl (jju__J ls^ LS^W ^4-^?J * *^"^^ 4__aCji_]|j 4J_____]L t-Sjj lW^ p*^} 

| jjjjj^JJL ^lc-l jA j 4 Sjjjuj (jc l)j___ (j-^ £-cl jA «^Jjj 

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 
mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk".[QS. AnNahl: 125] 

jjidjjj j__-Ja_l j)C jj^_jjj L__jj*J_]Ij jjjialj (jjjLn] *>— La j-^l 4Jd jji_- ~ 1 ^ j 

V_M {ilb 

"Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan 
mencegah dari yang munkar [QS. Ali 'Imran: 110] 

Dalam hadits Abdullah bin 'Amru radhiyallahu 'anhu, bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam: 



Belajar Aqidah Shahihahdari Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah 2 



^aj) j] j ^.jc. I jiL» 

"Sampaikan (kepada manusia) dariku sekalipun satu ayat". [HR. Al Bukhari] 

Hendaklah kita sebagai pengikut dan pewaris tugas yang agung ini memiliki semangat yang tinggi 
menyelamatkan manusia dari kegelapan kesyirikan dan kekufuran kepada cahaya tauhid dan sunnah. 
Adapaun permasalahan mereka menerima atau tidak menerima dakwah kita, maka itu semua ditangan 
Allah Azza wa Jalla. 

{ <jj JJ^JojLj ^lcJ J&j pLuiJ QA LS-^H ^j! U^J '"'.y*^ Cj* lS-^H V ^]} 

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah 
memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang 
mau menerima petunjuk [Al Qashash: 56] 



Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu 
tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah) [QS. Syu Syuura:48] 



"Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan". [QS. Faathir: 23] 

Allah 'Azza wa Jalla memuji dengan pujian yang agung dan menjanjikan dengan ganjaran yang besar 
kepada pada para da'i yang menyeru kepada agama-Nya. 

{^LaLoi^ll qa ^jj] (Jllj LaJLLa (J-oCj Jh\ ^! lc-J (j^ ^jS (jju^.1 U-«j} 

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal 
yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?" [QS. 
Fushshilat: 33] 

Dalam hadits Sahl bin Sa'ad, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

l^ilii £fa uj^ 3 u-? ^ i^ij ^Mo ^ cS$ ^iji} 

"Demi Allah, sungguh hidayah Allah yang diberikan kepada seseorang melalui perantaraanmu, adalah 
lebih baik bagimu daripada kamu memperoleh unta merah (harta yang paling baik) ." [HR. Al Bukhari 
- Muslim] 

Hendaknya sebagai seorang da'i, jika menginginkan dakwahnya berhasil dan mudah diterima oleh 
umat serta tampak keberhasilannya, hendaknya dia berhias dengan akhlak-akhlak berikut ini: 



Belajar Aqidah Shahihahdari Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah 3 



1. Takwa, yaitu hendaknya seorang da'i menjadi orang yang semangat dalam menjalankan perintah- 
perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. 

{U^ jl£ M 5j C)M^\j ^jiliSl Tj M &\ ^il! 

Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti) keinginan) orang-orang kafir 
dan orang-orang munafik Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksan [QS. 
AlAhzab:l] 

2. Ikhlas, yaitu meniatkan dakwahnya hanyalah semata-mata mengharapkan keridhoan dan 
perjumpaan dengan-Nya. 

{M V! is j^ 0\ ^ ^ V eJ l Uj} 



"Dan (dia berkata): "Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu (sebagai upah) bagi 
seruanku. Upahku hanyalah dari Allah." [QS .Huud: 29] 

3. Ilmu, yaitu hendaknya sebagai seorang da'i berilmu dengan apa yang akan dia dakwahkan dan juga 
memiliki pemahaman yang benar yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah dengan mengikuti 
pemahaman Salaful ummah. 



Ul Laj Ai\ jLkjjuoj ^jajjI (j/aj Ul SjJj-^aJ *Ujl ^l jCjI ^j;'" 6jA (Jii} 

| jj^JJUdAjl (jj<J 

"Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) 
kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang 
yang musyrik." [QS .Yusuf: 108] 

4. Bersifat lemah lembut dan sabar, karena manusia yang akan dia hadapi berbeda-beda 
keadaannya. 

{(44) J* J^ 4^ LijHjl 4J VjSa (43) (JJ^J? J! 



"Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka 
berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia 
ingat atau takut [QS. Thahaa: 43-44] 



l^jjuAl (J&l ^gJjLkj <jJmkll <laCjjal\j <LafLaJlj tiljj (J^^ J\ £_^} 

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 
mereka dengan cara yang baik [QS. An Nahl: 125] 



Belajar Aqidah Shahihahdari Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah 4 



5. Memulai dakwahnya dengan perkara yang paling penting dan utama, sesuai dengan keadaan 
manusia yang akan didakwahi, contohnya memulai dengan perkara Aqidah diawal dakwahnya, 
sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi memberikan mandat kepada Mu'adz bin Jabal diawal 
dakwahnya. 



jc Ai\ o3Uc fk jC^J (Jj( (j^ls iC_lu£ (JaI ^jii ^glc. ^ljj» 

"Sesungguhnya kamu menghadapi suatu kaum dari kalangan Ahli Kitab, maka hendakah pertama 
kali yang kalian dakwahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk beribadah hanya 
kepada Allah [Muttafaqun 'alaihi] 



Wallahul muwaffiq ilash Shawab. 



[Ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawi, 25 Rajab 1435/ 24 Mei 2014_di Daa rul 
Hadits Al Fiyusy_Harasahallah] 

Silahkan kunjungi blog kami untuk mendapatkan artikel kami yang lainnya dan mengunduh PDF Forum KIS 
di: www.pelaiaranforumkis.wordpressxom atau www.pelaj arankis.blogspot.com 




Belajar Aqidah Shahihahdari Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah 5 



